16. Kursus Android Programming di Medan 
Judul: Kursus Android Programming di Medan - Junior Android Developer 


Deskripsi: Belajar android studio dari dasar dan ciptakan aplikasi android Anda 
sendiri dengan mengikuti kursus android programming di Medan. 


Isi: 


Kebutuhan aplikasi android semakin bertambah banyak seiring dengan kenaikan 
jumlah pengguna smartphone. Karena kebutuhan tersebut, skill yang dapat 
membangun dan mengembangkan aplikasi android sangat diperlukan oleh 
perusahaan besar. Jenjang karir yang sangat memuaskan diimbangi gaji yang 
terbilang cukup tinggi menyebabkan banyak orang yang ingin menjadi android 
developer. Flashcom dapat membantu Anda mewujudkan keinginan menjadi 
seorang android developer. Tersedia kursus android programming di medan 
yang cocok untuk Anda di tingkatan pemula atau menengah. Daftar sekarang 
juga. 


Kursus Android Programming (Android Studio) di Medan 


Membangun karir sebagai Android Developer butuh bimbingan dari tenaga 
pengajar yang tepat. Flashcom menyediakan trainer berpengalaman dan materi 
yang dapat dipelajari sesuai dengan kasus studi lapangan secara nyata. Anda 
juga dapat mempelajari strategi pemasaran aplikasi android dengan cara yang 
aman dan terpercaya. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kursus android 
programming di Medan. 


Deskripsi kursus 


Kursus ini diadakan untuk membantu Anda memahami cara membangun dan 
mengembang aplikasi android. Dimulai dari dasar-dasar android, mempelajari 
dan memahami android studio serta tahapan pengembangan aplikasi. 


Tujuan kursus 


y Mengerti penggunaan android studio 

“ Membuat dan menentukan aplikasi dengan layanan sesuai dengan analisa 
dan kebutuhan pengguna smartphone 

“ Mempelajari aplikasi android yang dapat mendukung segala ukuran 
perangkat dan dapat diluncurkan melalui Google Play Store 


Materi kursus 


1. Pengenalan Android 
- Pengenalan dasar android, market share, android studio dan struktur 
proyek 
2. Persiapan instalasi software 
- Java kit, instalasi android studio dan nox emulator 
3. Pengenalan dasar Android Studio 
- Konsep kerja android studio dan latihan membuat aplikasi 


4. Pengenalan Widget Dasar 
- Mempercantik tampilan aplikasi dengan penambahan teks, layout, 
button dll. 
5. Membuat proyek aplikasi android 
- Memasang icon aplikasi, pengaturan manefest, warna label dan 
tampilan login 
6. Menganalisa studi kasus 
- Mempelajari bahasa pemrograman 
7. Mengatasi error dan program APK 
- Memperbaiki error dan menjalankan aplikasi pada emulator dan 
perangkat 
8. Tips dan trik mengembangkan aplikasi 
- Publish aplikasi di Play Store, bergabung di komunitas android 
developer dsb 


Kursus android programming ini dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan (@2 
jam). Selain itu Anda mendapatkan E-Module dan sertifikat (jika online 
mendapatkan e-certificate). Kursus ini juga dilaksanakan dengan sistem full 
praktik sehingga dapat memudahkan Anda memahami pembuatan aplikasi 
android dengan cepat. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat 
menghubungi kami melalui Hotline 0816-1500-8008 atau WhatsApp. 


